

PONDOK PESANTREN MODERN 

MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL 
(MBS YOGYAKARTA) 

Alamat : Jl. Piyungan Km. 2 Marangan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. 55572 HP. 081 1263 2008 
Bank Syari’ah Mandiri Cabang Klaten No. Rekening 7074202572 a. n. PPM MBS Yogyakarta 


PENGUMUMAN 

Nomor : 06.06/MBS/PENG/III.4/F/2016 


Assalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan ini kami sampaikan pengumuman bagi Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Sntri Baru Pondok Pesantren 
Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagai berikut : 

1. Santri Baru yang sudah dinyatakan diterima dan telah melaksanakan proses registrasi 
diwajibkan masuk asrama (pondok) hari AHAD, 24 Juli 2016 dengan agenda sebagai berikut : 

• Registrasi Kehadiran (jam 08.00 wib s/d selesai) 

• Pembagian Kamar dan Kelas (jam 08.00 wib s/d selesai) 

• Cheking barang keperluan santri (jam 08.00 wib s/d selesai) 

• Pembelian Buku dan Seragam di Koperasi (jam 08.00 wib s/d selesai) 

• Sosialisasi Aturan Pondok sekaligus Serah Terima Santri : 

- MBS Pusat : Pukul 10.00 wib 

- MBS 11 : Pukul 13.00 wib 

2. Informasi Biaya Pembelian Buku dan Seragam Santri Baru 


Buku dan Seragam dapat dibeli di Koperasi Pondok Pesantren dengan rincian harga sebagai berikut : 


KELAS / 
TINGKATAN 

HARGA BUKU 

HARGA SERAGAM 

JUMLAH (Buku+Seragam) 

Putra 

Putri 

Putra 

Putri 

KELASI (SMP) 

Rp. 849.200 

Rp. 995.500 

Rp. 1.366.000 

Rp. 1.844.700 

Rp. 2.215.200 

KELAS IV 
(SMA) 

Rp. 1.079.000 

Rp. 995.500 

Rp. 1.366.000 

Rp. 2.074.500 

Rp. 2.445.000 

KLS TAKHASUS 

Rp. 405.650 

Rp. 995.500 

Rp. 1.366.000 

Rp. 1.401.150 

Rp. 1.771.650 


Catatan : Santri Kelas VII ditempatkan di MBS 2 (Putra) Biaya Seragam Rp. 820.500,- 


3. Santri baru mengikuti Kegiatan Forum Orientasi dan Taruf Santri (FORTASI) Hari Senin- 
Rabu, 25-27 Juli 2016 dengan agenda : 

• Pengenalan Kepesantrenan 

• Pengenalan Kemuhammadiyahan 

• Pengenalan Tata Tertib Santri 

• Pengenalan Program IPM 

• Outbond 

• Pentas Kreativitas Santri 


4. Perlengkapan Santri Baru (Putra) 

1 . Peci Nasional Hitam Polos (bisa dibeli di Koperasi Pondok) 

2. Baju Koko Putih Polos (maksimal 3) 

3. Kemeja Polos Lengan Panjang (maksimal 3) 

4. Sarung (jumlah menyesuaikan) 

5. Al Quran Teijemahan 

6 . Celana Panjang Polos ( longgar, dan bukan berbahan Jeans) 

7. Sepatu Polos Hitam Jenis Pantovel (Kantor), Sepatu Olahraga, Sandal (Alas Kaki) 

8. Ikat Pinggang Berlogo MBS (disediakan di Koperasi Pondok) 

9. Selimut, Sprei, Sarung Bantal dan Guling (bisa dibeli di Koperasi Pondok) 

10. Perlengkapan Mandi (bisa dibeli di Koperasi Pondok) 

1 1 . Perlengkapan Makan (Piring, Sendok, Gelas) bisa dibeli di Koperasi Pondok 

12. Mengganti biaya pembelian tanaman bunga (penghijauan pondok) Rp. 60.000 

5. Perlengkapan Santri Baru (Putra) 

1 . Baju Gamis Longgar (maksimal 6 ), 

2. Celana Panjang untuk rangkap dalaman (minimal 3) 

3. Jilbab Bergo ukuran lebar minimal sampai siku (jumlah menyesuaikan) 

4. Baju tidur dan celana panjang tidak ketat 

5. Kaos Muslimah Panjang selutut (maksimal 2) 

6 . Sepatu Hitam Jenis Pantovel Putri dan Sepatu Olahraga 

7. Kaos Kaki Panjang diatas mata kaki 

8. Mukena warna putih polos dan Al Quran Terjemahan 

9. Selimut, Sprei, Sarung Bantal dan Guling (bisa dibeli di Koperasi Pondok) 

10. Perlengkapan Mandi (bisa dibeli di Koperasi Pondok) 

1 1 . Perlengkapan Makan (Piring, Sendok, Gelas) bisa dibeli di Koperasi Pondok 

12. Mengganti biaya pembelian tanaman bunga (penghijauan pondok) Rp. 60.000 


4. Barang/Pakaian yang tidak diperbolehkan dibawa : 

1 . Handphone, Kamera dan peralatan elektronik lainnya 
(Walkman, MP3, MP4, Laptop, Pemanas Air, Kipas Angin dll) 

2. Almari Plastik, Rak Besar yang mengurangi space ruangan 

3. Buku, Komik, Majalah dan Bacaan yang tidak mendidik dan tidak Islami 

4. Celana dan Jaket berbahan Jeans, Celana Jenis Pensil, Celana pendek diatas betis, 

5. Baju Potongan atas bawah rok panjang (putri) 

6 . Topi (penutup kepala), Kaos bertuliskan/bergambar tidak sopan 

7. Senjata tajam, alat musik, permainan (rubrik, monopoli) dan asesoris laki-laki yang tidak 
mendukung pendidikan. 

8 . Benda benda mengandung kemusryikan (jimat, batu akik dll) 

9. Uang dalam jumlah yang berlebihan, (Wajib membuka rekening Tamzis di Pondok) 

10. Jilbab kecil jenis belahan (putri) 

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung melalui bagian Informasi Kedatangan Santri 
Baru : 0813 4840 9782, 0813 4202 7098, 08571353 3313 


Wassalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


b 04 ^ Yogyakarta, 6 Juni 2016 
A t> ' Jtb. ‘^j.rekt ur PPM NjlBS yogyakaita 

uflnKV o 


y r ^ 

°GV A Kf^ 


t. Nashirul Ahsan, Lc 
$M. 812 912 



